











PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


3 SEKRETARIAT DAERAH 
# | Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 





PENGUMUMAN 
Nomor : 810/28 /PANSELDA.TA/2021 


TENTANG 
LOKASI PELAKSANAAN DAN REVISI JADWAL 


SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CPNS 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG FORMASI TAHUN 2021 
BAGI PELAMAR DENGAN PILIHAN LOKASI DI MANDIRI BKN - JAKARTA II 
Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian 

Negara Nomor : 8942/B-KS.04.01/SD/E/2021, tanggal 10 September 2021 

perihal Titik Lokasi Ujian BKN Mandiri dan menindaklanjuti Pengumuman 

Panselda Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung Nomor 

810/24/PANSELDA.TA/2021 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi 

Dasar (SKD) bagi Pelamar dengan Pilihan Lokasi Test di Luar Crown Victoria 

Hotel pada Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi 

Tahun 2021, bersama ini disampaikan : 

1. Bahwa Lokasi Pelaksanaan SKD bagi pelamar dengan pilihan lokasi test di 
luar Crown Victoria Hotel pada Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Formasi Tahun 2021 dengan nama lokasi Mandiri BKN - 
Jakarta II yaitu di Gedung Nanggala Kopassus dengan alamat : Jl. R.A 
Fadillah No.1 Cijantung, Pasar Rebo Jakarta Timur, Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 13780: 

2. Bahwa Jadwal SKD bagi pelamar dengan pilihan lokasi test di luar Crown 
Victoria Hotel pada Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
Formasi Tahun 2021 dengan nama lokasi Mandiri BKN - Jakarta II, yang 
semula Sesi 2 tertulis Jam 08.00 s/d 09.40 direvisi MENJADI Sesi 2, Jam 
15.00 s/d 16.40, sebagaimana revisi jadwal pada Lampiran Pengumuman 
ini, 

3. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada dii 
https://bkd.tulungagung.go.id, apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu 
maka yang dipakai adalah informasi terakhir, 

4. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi 
tanggung jawab peserta, 

5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah 
adanya pengumuman kelulusan hasil akhir terdapat keterangan / dokumen 
yang diunggah maupun aslinya tidak sesuai persyaratan/tidak 
benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat 


menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. 








Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 


Selanjutnya pelamar dapat memantau perkembangan informasi CASN melalui 


website https://bkd.tulungagung.go.id dan https:/ /sscasn.bkn.go.id. 


Dikeluarkan di : Aa en asa, 


Pada tanggal #44 SEP 2021 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi 
Pengadaan Aparatur Sipil Negara 





LAMPIRAN I 
PENGUMUMAN PANSELDA 
NOMOR : 810 28 (PANSELDA.TA/2021 
TANGGAL : Sid 21199 


4 









LOKASI PELAKSANAAN DAN REVISI JADWAL 
SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CPNS 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG FORMASI TAHUN 2021 
BAGI PELAMAR DENGAN PILIHAN LOKASI DI MANDIRI BKN - JAKARTA II 
















NOMOR PESERTA NAMA PESERTA NAMA JABATAN LOKASI UJIAN 


Ke 
15.00 - 16.40 RUANG 1 
15.00-16.40 | UANG 1 
“0 | ruanai 


Mandiri BKN - 
Jakarta II 


AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN 
PANGAN 


ra 


1 165182120000423 MARIN KALISTA 5.00 - 16.40 


Ha 


Mandiri BKN - 
Jakarta II 


AHLI PERTAMA - ANALIS KEUANGAN 
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 


NANDA ENNOVIA GUSTI 
SAPUTRI 


2 15.00 - 16.40 


» 


165182120000652 






Mandiri BKN - 
Jakarta II 


ANINDYA RAMADHANTI 


YUFINANDA AHLI PERTAMA - APOTEKER 


3 12165182120000712 


Mandiri BKN - 


AHLI PERTAMA - APOTEKER Jak 1 


RETNO PALUPI 


2 


2165182120001394 


Mandiri BKN - 


Jala I 15.00 - 16.40 


5 12165182120000261 RATNA WULANDARI AHLI PERTAMA - BIDAN 


Mandiri BKN - 


AHLI PERTAMA - BIDAN Jalin 1 


2165182120001467 WULAN WIDYANINGSIH 
Mandiri BKN - 


Jakarta II 


CAKRA PARINDRA 
GASMARA 


14 AHLI PERTAMA - DOKTER 15.00 - 16.40 


» 


165182110000346 


Mandiri BKN - 


Jsiz 1 15.00 - 16.40 


RESTU KAHARSENO AHLI PERTAMA - DOKTER 


IS) 


165182110000348 


Mandiri BKN - 


Jabar 15.00 - 16.40 


2165182110000556 ASEP WAHYU RIAWAN AHLI PERTAMA - PERAWAT 


Mandiri BKN - 
Jakarta II 


RIZCHY SEPTIYAN 
ALFANDY PRADANA 


10 |12165182110000092 AHLI PERTAMA - PERAWAT 5.00 - 16.40 


Mandiri BKN - 
Jakarta II 


pa 


11 /2165182120001379 SILVI ZAHROTUL LAILY AHLI PERTAMA - PERAWAT 5.00 - 16.40 | RUANG 1 


( 
a 
le) 
O 
' 
pa 
ke) 




















: 


NOMOR PESERTA 


15.00 - 16.40 | RUANG 1 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
SEKRETARIS DAERAH 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi 


NAMA PESERTA NAMA JABATAN LOKASI UJIAN 
2165182120001301  IRISTA FITRIA ANGGRAINI |ANALIS PANGAN gposasai 
Jakarta II 
MUTHIARINI DWI Mandiri BKN - 
2165182120000107 (HAMAYANTEY PENYULUH PANGAN p " 
2165182120002057  ISISMA ARIYANTI TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER Manan DR» 
Jakarta II 
2165182120000480  1OKTAVILIA BUDY RAHAYU ITERAMPIL - BIDAN mba 
Jakarta II 
Mandiri BKN - 
2165182120000740 PUTRI ISTIANINGRUM TERAMPIL - BIDAN Peebaga 
2165182110000319 AHMAD KHAIRUDIN TERAMPIL - PERAWAT Mandiri HN - 
Jakarta II 
2165182120001702  JENGGARNISA YUSRO TERAMPIL - PERAWAT sos 
Jakarta II 
SHEREN ANUGRAYTA Mandiri BKN - 
2165182120001136 Ta kunur TERAMPIL - PERAWAT F 1 
TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM Mandiri BKN - 
INTAN NIAWATI FAJRIN | espyaTaN . 





15.00 - 16.40 | RUANG 1 


pa 


2 


13 15.00 - 16.40 


14 15.00 - 16.40 


15 15.00 - 16.40 


16 15.00 - 16.40 


17 









pa 


18 5.00 - 16.40 


19 5.00 - 16.40 


pa 


20 12165182120000812 5.00 - 16.40 | RUANG 1 









Drs. SUKAJI, M.Si. 
Pembina Utama Madya 
NIP. 196401191985081003 








